Pada pelajaran sebelumnya telah disebutkan bahwa fi’il juga ada yang 
mu’rob, dan bentuknya bisa manshub dan majzum. Kita telah pelajari 
bahwa di antara ciri suatu fi’il itu manshub adalah didahului jl, dan 

ciri suatu fi’il itu majzum adalah didahului Akan tetapi perlu 

untuk diketahui bahwa ada sebab-sebab lain atau ciri lain yang 
menjadikan suatu fi’il itu manshub atau majzum. 


Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sebab-sebab 
yang menashabkan (yang membuat suatu fi’il menjadi manshub). 



Sebab-sebab yang menashabkan 











0 's- } s ° 0 £ 

cM disebut dengan 01, yaitu huruf yang berfungsi 

untuk menjadikan suatu fi’il sebagai masdar. Apa itu 
masdar? Kalau dalam bahasa Indonesia, ketika kita 
mengatakan “kerja”, maka masdarnya adalah 

“pekerjaan”. 


Contoh masdar: 

Pemukulan | 


0 . I * , ' ' s', 

/ / 

t t t 


Memukul 



Masdar Fi’ilAmr Fi’ril Mudhari’ Fi’ilMadhi 


Contoh penerapan: 


jjlji = jji- 5! | jji Ji = jji + 5! 

t t 

Shahihul akhir Shahihul 
manshub akhir marfu’ 


' * s C, 



* o 


3 


Contoh dalam ayat Al-Quran: 

^ oij 

u Dan puasa kalian lebih baik bagi kalian.” 

Kata ia? adalah af’alul khamsah, akan tetapi karena 
dia manshub maka huruf nun (0) dihapus, sehingga 
asalnya bentuknya adalah by>jias. Ketika kata dyjias 

0 i 

didahului oleh 01, maka dia menjadi mansub dengan 

bentuk \yysJ. 

’ ] ] s 

Sebagaimana kita katakan bahwa 0! jika masuk ke dalam 

fi’il maka hmgsinya untuk menafsirkan fi’il menjadi 
masdar. Makajpenggalan ayat di atas sama saja jika kita 
mengatakan *j£ (puasa kalian lebih baik bagi 

kalian). Hal ini dikarenakan masdar dari byya£ adalah 

o s 


artinya “tidak akan”. jJ adalah di antara sebab yang 

bisa menjadikan suatu fi’il yang asalnya marfu’ menjadi 

manshub 

v___y 


Contoh: 


/ / o t t ' 0 ' . ot 

+ jJ 

Dia tidak akan berhasil 

°J = 4 -&i + J 

Dia tidak akan menulis 


/ \ 

Perhatikan huruf yang berwarna merah, 

sebelum dan sesudah didahului huruf 

V_ ) 



( “ ; ~ 'n 

dij artinya adalah “Kalaubegitu”. dij adalah di antara 

sebab yang bisa menjadikan suatu fi’il yang asalnya 
marfu’ menjadi manshub 


Contoh: 




+ bl\ 


Kalau begitu englcau akan berhasil 

'pkJ bl\ = pL i + bl\ 

Kalau begitu englcau akan selamat 


( N 

Perhatikan huruf yang berwarna merah, 

0 X 

sebelum dan sesudah didahului huruf Oal 

V_/ 











J artinya “agar”. J adalah di antara sebab yang bisa 

menjadikan suatu fi’il yang asalnya marfu’ menjadi 

manshub 

v___ J 


Contoh: 


Belajarlah englcau agar englcau berhasil 

^ + / 

Agar terjadi 


/ \ 

Perhatikan huruf yang berwarna merah, 

sebelum dan sesudah didahului huruf J' 

\ _~_ ) 


5 




J yang disebut juga dengan f^ adalah huruf J 

yang maknanya sama dengan J yaitu a agar ”. 

adalah di antara sebab yang bisa menjadilcan suatu fi’il 
yang asalnya marfu’ menjadi manshub 


Contoh: 



+ r 


Belajarlah englcau agar englcau berhasil 


Perhatikan huruf yang berwarna merah, 
sebelum dan sesudah didahului huruf J 

V_/ 














#9 


6 


0 " \\ adalah huruf J yang malcnanya adalah “tidak 
akan” (pengingkaran). Perbedaan antara fa dengan 
^ adalah fdiawali dengan atau jSi 

Contoh dalam Al-Quran: 

> / 1 / jit 


u 




u 




OD Uj 

Dan Allah tidalc akan mengazab mereka. 
(QS. Al-Anfal: 33) 

Allah tidak alcan mengampuni merelca. 
(QS. An-Nisa: 168) 


Perhatikan huruf alchir yang berwarna merah! Asalnya huruf 
tersebut berharalcat dhammah, alcan tetapi karena fi’ilnya 
dimasuki J yang diawali dengan JlTU atau maka huruf 
alchirnya berharakat fathah dan berposisi manshub 


(— " \ 

artinya adalah “sehingga”. JU- adalah di antara sebab 

yang bisa menjadikan suatu fi’il yang asalnya marfu’ 

menjadi manshub 


Contoh dalam Al-Quran: 




u Sehingga Kami mengetahui orang-orang yang 
benar-benar berjihad. ,, (QS. Muhammad: 37) 


^ Perhatilcan huruf yang berwarna merah! Asalnya huruf ^ 

tersebut berharalcat dhammah, alcan tetapi menjadi fathah 
karena didahului Asalnya Jp- merupakan huruf jar, 

namun bisa juga masuk ke dalam ffil. Apabila J^- memasuki 


fi’il, maka sebelum fi’il tersebut ada huruf tersembunyi 

. t $'*,!. 0 * 

yang disebut Oj*u« 

















/ « jl x / 

<J> i\3) adalah Fa’ (maka) yang menunjukkan terjadinya fi’il karena ada sebab- 

sebab sebelumnya. Adapun sebab-sebab sebelumnya tersebut adalah atau CiWl 


Sebab-sebab yang menyababkan fa ? bersambung 

dengan fPil 


- 





larangan perintah pertanyaan 


Contoh bentuk pelarangan 
JeyjJ 

“ Jangan engkau menghisap rolcolc malca engkau 

alcan sakit.” 

Huruf fa’ (<-$) pada contoh di atas merupakan huruf 
karena sebelumnya ada sebab pelarangan 

Perhatilcan huruf yang berwarna merah! Asalnya huruf tersebut 
berharalcat dhammah, namun lcarena dimasuki *13 malca 

menjadi berharalcat fathah. 















Latihan 

Terjemahkan ke dalam bahasa arab! 


8 


1. Agar dia belajar 

Jawaban: 'Jf 

2. Agar kalian (laki-laki) berhasil 
j awab an: \°Jf 

3. Perginya mereka (laki-laki) 

Jawaban: 3' 



Tugas di rumah 

Ubah ke bentuk manshub dan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia! 


. 0 
♦ . 0 ^ 0 ^ 44 I ♦ . 4 

+ Oi 

.i 

&A + J 

.2 

L>&\ + J + 

.3 

a 2' 0 X 

ojc + OiJ 

.4 

Ojioji + J*- 

.5 

+ J 

.6 

OjJwJ + J + 

.7 


.8 

i^ + i+ 

.9 

+ 6f, 

.10 



